rd 


20.05.18 


2018: The Year of Supernatural Change & Favor www.gfns.o 


04 Tempat Perlindungan 
Artikel 

06 janji-Nya Sempurna 
Kesaksian 


aat Pentakosta atau hari kelahiran Gereja 

Tuhan Yesus, Petrus menyampaikan 

khotbah pertamanya, 120 orang dipenuhi 
dengan Roh Kudus, dan 3000 jiwa bertobat. 


Di minggu yang sama, ketika rasul Petrus dan 
rasul Yohanes berjalan menuju ke Bait Allah untuk 
menunaikan ibadah, mereka bertemu dengan 
seorang yang lumpuh sejak lahir. Ini artinya orang 
tersebut tidak pernah berjalan dengan kakinya 
sendiri seumur hidupnya. Untuk bergerak, dia 
membutuhkan pertolongan orang lain. Setiap hari 
orang-orang akan mengusungnya dari rumah ke 
lokasi dekat Gerbang Indah, untuk meminta belas 
kasihan dari orang-orang yang lewat di situ. 


ADANYA MUJIZAT 
YANG MASIH TERJADI 
SAMPAI HARI INI 
MEMBERIKAN 
PENGHARAPAN 
BAHWA SEGALA 
SESUATU YANG 
TIDAK MASUK AKAL, 
TETAP MASIH ADA 
HARAPAN UNTUK 
DAPAT TERJADI. 


Melihat para rasul, pengemis lumpuh 
itu mengulurkan tangan untuk mengemis 
kepada mereka. Petrus dan Yohanes kemudian 
menyuruhnya untuk memandang mereka, 
kemudian Petrus mengucapkan kalimat yang 
sangat luar biasa : 


“Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi 
apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: 
Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, 
berjalanlah!” (KPR 3:6). Dan apa yang kemudian 
terjadi sungguh luar biasa! Orang lumpuh itu 
bisa berdiri sendiri dan berjalan sambil memuji 
Tuhan. Inilah yang disebut mujizat Allah. 


SUKAR 


Kamus bahasa Indonesia mengartikannya 
sebagai “Kejadian ajaib yang sukar dijangkau 
oleh kemampuan akal manusia.” Yang artinya, 
tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Contohnya 
adalah kasus di atas: ada orang lumpuh sejak 
lahir, namun dengan tiba-tiba bisa berjalan. 


Karena itu “mujizat” tidak perlu menjadi 
masuk akal, malah sebaliknya kalau masuk akal, 
akan kehilangan dimensi dan arti dari mujizat 
tersebut. 


Adanya mujizat yang masih terjadi sampai 
hari ini memberikan pengharapan bahwa segala 
sesuatu yang tidak masuk akal, tetap masih ada 
harapan untuk dapat terjadi. Karena itu “mujizat” 
adalah untuk diterima dan dialami, bukan untuk 
dipikirkan dan ditimbang-timbang. 


Mujizat termasuk sebagai wahyu khusus 
Tuhan. “Wahyu” adalah cara Tuhan untuk 
menyatakan Diri dan kebenaran-Nya kepada 
manusia. 


Sebagai wahyu khusus, maka mujizat bukanlah 
pertunjukkan atau bahkan show of force, seperti 
pertunjukan sulap atau pamer kekuatan. Mujizat 
Tuhan bertujuan untuk menyatakan kehadiran dan 
kasih Tuhan atas manusia. Untuk menunjukkan 
bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang 
hidup, yang bersama dengan kita, serta berbelas 
kasihan pada penderitaan yang kita alami. 


KESEMBUHAN 


Ketika orang yang lumpuh sejak lahir 
menerima mujizat kesembuhan, dia bersuka 
dan bergembira. Hal itu ia lakukan karena ia 
mendapatkan kesempatan untuk hidup sebagai 
orang normal. 


Dan selain dari itu, Alkitab mencatat bahwa 
orang-orang yang menyaksikan, bahkan yang 
kemudian hanya mendengar kejadian tersebut, 
ikut bersukacita dan imannya dikuatkan karena 
merasakan kehadiran Allah yang nyata. 


Mujizat membangkitkan semangat iman yang 
baru, dan membuat ibadah menjadi lebih hidup. 
Sungguh, kita sangat membutuhkan mujizat 
untuk terjadi di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus 
memberkati! MP (Pdt. Samuel Handoko) 


“Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah: 

aku menaruh tempat perlindunganku 

pada Tuhan Allah, supaya dapat 
menceritakan segala pekerjaan-Nya.” 
(Mazmur 73:28) "A / 


ewaktu menyimak berita dari berbagai 
media, kita dikejutkan oleh tindak 
kriminalitas yang mewarnai dunia. 
Ancaman bencana alam tidak kalah menambah 
beban kekuatiran di dalam diri kita: Tanpa sadarys4 
kita lalu bertanya kepada Tuhan: “Mampukah Gx 
Engkau melindungiku dari semua.ini?” Kabin 
3.25 


An 


En Da — 


KVERLASI NG 


LI CM 
BUSINESS SIANG 
PEMBICARA: MR. BONG CHANDRA 
RABU, 23 MEI 18 PK.19.00 WIB / 


Vision Hall Lt.13 Marvell City Complex | 
Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


IN a 4 
bir eaboroon Anna 

Pen” ——w.. 

E ——“ 


RETREAT ANAK GR.4-8 
BUKIT DOA IMMANUEL 


EAGLEKIDZ FATURING : RABU-SABTU : 4-7 JULI Sta 


MORE INFO : 
082162316000. 


'uali Live 
1 


Recorded at 
MSTV.TV 


KOTBAN MINGGUAN 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Perut Ikan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Sukirno Tarjadi 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Bersyukur” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Sukirno Tarjadi 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Ibu Gina Darmawan 


sena ag AKA — Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


SABTU /05”07' 


BUANG SAMOTUARY LANTALT - VISION BUTLDINGOOC 
KOMPLEKS MARVELL “CITY - JL. RAYA NGAGEL 123 


TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


"03 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Apa yang kita 
syukuri” 

Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


PELA 
KUNJUNGAN & DOA 


Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Hadirat Tuhan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


pelayanan kunjungan dan doa, bisa menghubungi 
Divisi Kunjungan dengan Ibu Madjid atau Bp. Itok 


di 031-6000 7000 ext. 1116 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Precious You” 
“Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Ps. Kenny Goh 


-' 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Youth Service 
Ppk.13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 
Vision Buliding it. 6, 
Marvell City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya 


Telp: 031-60007000 
fax 031-5322452 
atau 


email ke agungp@gms.or-id 


"redaksi Voice berhak 


trenyeleksi dan menyunting 


setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


DISC. 


209, 


SELECTED ITE 


1 ag 


TODG 


nya 


@LOZ AV A-TIYIV 


(10) #owrtataratawati 
mer peretakaragrewali 26m 


GEREJA MAWAR SHARON 
Connect Group yang 


| diinginkan berdasarkan: 
CONNECT orange 
O Sesuai usia (Anak / Pelajar 
M E / Pemuda / Pro-M / Keluarga) 
O Dekat rumah 
Nama mmm 


Umur Ps « th 
Status : Menikah / Belum menikah 


O Pengusaha / Wiraswasta 


DO Lain - Ian oom 


Alamat lengkap Kkobby Jenis pekerjaan” 


Contact Us: 

Email : mycg@gms.or.id 

Phone : 60007070 ext 1115 
(selama jam kerja) 

SMS :085732027220 


TOIpOn HP 1m mese nee asma G5 


Conngpronp 


RAJA 


Daud adalah seorang raja di Israel. Faktanya, 
meski ia seorang raja, perjalanan kehidupan 
Daud tidaklah mulus saja! Tercatat ia pernah 
menghadapi ancaman mati dari pihak Saul dan 
dari pihak Absalom, putranya sendiri. Namun, 
Daud juga tidak sendirian. Ia mempunyai 
panglima bernama Yoab, pengawal bernama 
Abisai, Triwira yang setia, dan orang-orang 
lain yang menyertainya. Menariknya, Daud 
dalam Mazmur 62:8 mengatakan: 
“Pada Allah ada keselamatanku 
dan kemuliaanku: gunung batu 
kekuatanku, tempat perlindunganku 
ialah Allah.” Rupanya, menurut 
Daud, satu-satunya tempat 
perlindungan sejati ialah pada 
naungan Allah! 


Ketika menuliskan artikel ini, 
aliran listrik di rumah saya korslet. 
Jujur, saya kurang tahu masalah 
kelistrikan. Satu hal yang menarik 
perhatian saya adalah semua lampu 
di rumah mati, kecuali lampu di 
ruang tamu dan kamar saya yang 
letaknya berdekatan. Papa saya 
mencoba memperbaiki, tetapi proses perbaikan 
itu agaknya memakan waktu cukup lama. Demi 
mendapat aliran listrik, saya yang biasa mengetik 
di lantai atas bermigrasi ke ruang tamu. 


Pengalaman sederhana ini mengingatkan 
saya pada Gosyen, tempat di mana bangsa Israel 
tinggal selama mereka berada di Mesir. Pada 
waktu itu, demi membebaskan bangsa Israel 
dari perbudakan Mesir, Tuhan menulahi seluruh 
wilayah Mesir dengan gelap gulita selama tiga 
hari. Menariknya, ada terang pada tanah Gosyen. 
Ilih Keluaran 10:21-29| Puji Tuhan, “Gosyen' yang 
Dia sediakan pada beberapa ruangan di rumah 
saya telah memampukan saya untuk tetap bekerja 
dan juga menuliskan artikel ini untuk Anda! 


SEBAB TUHAN 
IALAH TEMPAT 
PERLINDUNGANMU, 
YANG MAHATINGGI 
TELAH KAUBUAT 
TEMPAT 
PERTEDUHANMU." 
(MAZMUR 91:7,9) 


GOSYEN 


Gosyen menunjukkan perlindungan Allah 
atas umat-Nya. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
pada masa kini, kehidupan dihadapkan pada 
berbagai ancaman, tantangan, dan persoalan. 
Namun, di atas semua itu, satu hal yang 
perlu senantiasa kita ingat adalah bahwa 
perlindungan Allah itu sempurna. Firman 
Tuhan mengatakan: “Walau seribu orang 
rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah 
kananmu, tetapi itu tidak akan 
menimpamu. ... Sebab Tuhan 
ialah tempat perlindunganmu, 
Yang Mahatinggi telah kaubuat 
tempat perteduhanmu.” 
(Mazmur 91:7,9) 


Adakah di antara kita 
yang saat ini meragukan 
kesempurnaan perlindungan 
Tuhan? Dan lagi, apakah 
hari-hari ini kita sedang 
terbelenggu oleh ketakutan 
dan kekuatiran? Jika ada di 
antara kita yang mengalami 
kondisi demikian, mari 
mengarahkan mata sejenak 
kepada kebenaran yang sejati! Kebenarannya 
adalah: Dia selalu ada bersama kita, bukan 
hanya melindungi, tetapi juga memelihara 
dan memberkati kehidupan kita selamanya. 
Kebenaran inilah yang membuat kita senantiasa 
dapat tersenyum, tertawa, dan bersorak-sorai 
bersama-sama. Ingat, jika Iblis punya seribu 
cara untuk menakuti-nakuti, menjatuhkan dan 
menghancurkan kita, Tuhan punya lebih dari 
sejuta cara untuk melindungi dan memberkati 
kita! M(Linawati Santoso, Profesional Muda 
GMS Surabaya) 


ami menikah pada 29 Mei 2015, 

dan baru merindukan anak pada 

Juni 2016. Pada saat itu hanya 
berdoa saja. Setelah cukup lama tidak 
terjadi kehamilan, kami mengikuti doa 
keturunan yang dilayani oleh Pdt. Jusuf 
Soetanto pada bulan Mei 2017. 


Kami kemudian konsultasi ke 
dua dokter, ternyata terdapat 
kista sebesar 8 cm di rahim istri 
saya. Dokter menyarankan 
untuk operasi laparaskopi. 
Karena kondisi kista yang 
cukup besar, kemungkinan 
indung telur ikut terangkat 
sangat besar. Jadi dokter 
memberikan saran 
lanjutan setelah operasi, 
dilakukan inseminasi 
ataupun bayi tabung. 


Mendengar hal itu, 
kami sempat kaget dan 
kecewa. Puji Tuhan, teman- 
teman seiman menguatkan 
dan memberikan semangat. 
Kami sepakat tidak menjalani 
operasi dan tetap beriman bahwa 
Tuhan akan memberikan tepat pada 
waktunya. 


AN 24 
Pada 19 Agustus 2017, kami baru 5g 
menyadari bahwa istri saya sudah terlambat 
menstruasi 2 minggu. Lalu kami berinisiatif 
untuk melakukan tes. Puji Tuhan, istri saya Kami belajar, bahwa dalam pergumulan apa 
positif hamil. pun, datang dengan kerendahan hati kepada 


Tuhan. Mintalah kepada-Nya segala kerinduan 
Anda dengan tulus. Alkitab mengatakan, 
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu.” 


Pada 10 April 2018, saat hari persalinan 
anak kami, juga dilakukan operasi 
pengangkatan kista. Puji Tuhan anak kami lahir 


dengan sehat dan sempurna. Kista juga sudah Selalu mengucap syukur dalam segala hal 
diangkat. Puji Tuhan, ovarium istri saya utuh dan terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah 

dan sempurna, tidak ikut terangkat sedikit meninggalkan anak-anak-Nya. Dia selalu menepati 
pun. Tuhan begitu ajaib memelihara bayi janji-Nya tepat pada waktunya. Janji-Nya 

kami saat dalam kandungan istri saya, dan sempurna! M(Daniel dan Gratia, Jemaat GMS 
Tuhan juga mengangkat kista serta menjaga Surabaya) 


ovariumnya tetap utuh. 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

') @gmschurch 


zersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
badah Pelajar (Sabtu) 
badah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


itorium MSCS (Voltage) 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 


“Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | 4 Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 


badah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 


badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum «4 Anak | 
badah Umum «4 Anak II 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
. LA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


Pk. 08.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
. Gatot Subroto 408 


CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 


badah Umum -Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 
Telp: 021-30020080 / 81, 
GMS Bandung 
badah Umum 4 Pro- Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 WI 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 
Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 
Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 


Dekat perumahan kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) 

elp. (0911)3831477 CP: Erik (085347261119) 
GMS Saparua 

badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 

. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
el/Fax.0931-21487 
GMS Maluku Tengah 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 

HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 

. Samrat Pakadoodan Ling 3 

Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 

. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
(Samping Karya Agung) Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak! Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 


Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 

omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 
GMS Lampung 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (62 852 57721624) 


